WikipediA 

Bahasa Karelia 


Bahasa Karelia merupakan sebuah bahasa yang 
berkaitan dengan Bahasa Suomi. Bahasa Karelia 
dituturkan terutamanya di Republik Karelia, Rusia. 
Dialek-dialek yang dituturkan di Karelia Finlandia 
(Karelia Utara dan Karelia Selatan)tidak dihitung sebagai 
dialek Bahasa Karelia tetapi sebagai dialek Bahasa 
Finlandia. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Karelia&oldid=6771400" 


Bahasa Karelia 

karjala 

Dituturkan di Rusia dan Finland 

Wilayah 

Karelia 

Penutur 

118,000 (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

Uralik 

bahasa 

ISO 639-2 

- Finno-Ugrik 

■ Finno-Lappik 

■ Baltik-Finnik 

■ Bahasa Karelia 

Kode bahasa 

krl 

ISO 639-3 

krl 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 April 2013, pukul 09.21. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



















